WikipediA 

Bahasa Abom 


Abom adalah bahasa yang hampir punah dituturkan di 
Barat provinsi, Papua Nugini. Menurut sensus 2002, 
hanya 15 orang masih berbicara bahasa ini dan semuanya 
mempakan yang orang lanjut usia. 

Hal ini tampaknya sangat berbeda denagan Bahasa Tirio. 

Bahasa memiliki kesamaan leksikal dengan bahasa Tirio 
lainnya yaitu 14% dengan Bitur, 12% dengan Baramu, 

11% dengan Makayam, dan 9% dengan Were. Semua 
penuntur adalah orang dewasa yang lanjut usia. Orang 
dewasa paruh baya memiliki beberapa pemahaman 
tentang bahasa ini, tetapi tidak ada anak-anak yang 
menggunakan atau mempelajari bahasa Abom. 

Bibliografi 

■ "Sociolinguistic survey of the Tirio language family", Tim Jore and Laura Aleman. Unpublished 
Manuscript. 

■ Ethnologue report on language code:aob (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7co 

de=aob) 

■ http://www.sil.org/pacific/png/endangered/Abom.pdf 



Abom 

Wilayah 

Papua New Guinea 

Penutur 

15 (sensus 2002) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Trans-New Guinea 


- Tirio 


■ Abom 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

aob 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Abom&oldid=14286207" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 12.57. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




















